


KELUARGAKU 


MENGELOLA PEMANDIAN UMUM KECIL 
DI PINGGIR KOTA. 





DI PEMANDIAN KECIL ITU, SEPANJANG 
HIOUPNYA AYAH MENGGOSOK "TAE", 
KULIT MATI. 





AKHIRNYA, IA JUGA MENINGGAL SAAT 
MENGGOSOK “TAE”, 


κ. PAK HEO! 
BANGUN! 





HIDUP YANG DIJALANINYA 
SUNGGUH TAK BERMAKNA. 


AYAH INGIN AKU MENGELOLA PEMANDIAN UMUM ITU 
DAN JADI SEORANG TAEMIRI, TAPI SAAT KECIL 
AKU BEGITU MALU DILIHAT ORANG SEBAGAI 
"АМАК TAEMIRI'. 


SATU HARI, AKU MELEDAK. 


AYAH MAU TAK AKAN! 
AKU HIDUP ITU PEKERJAAN ME- 
MENGGOSOK NYEDIHKAN!!! AKU 

z AKAN KE SEOUL SE- 


TELAH LULUS SMA. 





SAAT ITULAH, AKU MULAI ALAMI GEJALANYA. 





AKU BENCI MISKIN 
DAN MENYEDIHKAN. 


AKU MAU 
TINGGAL DI SEOUL. 


N 


) 
TEN 





PUP αἰ, ao] 
SEPERTI APA | / W 





| ( YANG DI- 
|) KELUARKAN 





AKU SEORANG | 
HYENA KESEPIAN / = 


(I 


DARI | 
KOTA KECIL / 


A 








DIA SUDAH GILA, 
YA? 





SEINGATKU, ITU KETIKA AKU KELAS 8. 


#2 <TANGAN DEWA> 






































AKU TAK TAHU 


AKU BERTERIMA KASIH' PIMPINANNYA. 


ATAS SEGELUMNYA. 





TAPI... KENAPA ANDA 
MENEBUS HUTANGKU...? 





KAU 
PERNAH 
DENGAR... 








TENTANG 
*TAEMIRUS”, 
SANG DEWA 

PEMANDIAN? 





SANG DEWA... 





DIA TAK DICERITAKAN SECARA RESMI DI MITOLOGI YUNANI, 
TAPI TAEMIRUS ADALAH SEORANG ANAK ZEUS. 
IA DEWA YANG BERTUGAS MENYIAPKAN 
PEMANDIAN BAGI PARA DEWA. 





ORANG-ORANG PURBA SAMA SEKALI TAK PAHAM 
TENTANG ‘MANDI’, TAEMIRUS LALU KASIHAN PADA 
KAUM MANUSIA YANG KOTOR, YANG TIDAK MENGGOSOK 
KULIT MATI MEREKA. JADI TAEMIRUS MENGAJARKAN 
KEGIATAN 'MANDI' PADA MANUSIA, 


ITU KEMUNGKINAN AWAL 
MANUSIA MULAI MANDI DAN 
MENGGOSOK KULIT MATI 
MEREKA. 


TAPI ZEUS MARAH PADA TAEMIRUS, 
YANG SUDAH MENGAJARKANNYA PADA MANUSIA 
TANPA SEIZIN ZEUS. JADI ZEUS MENGIKAT TAEMIRUS 
DI PUNCAK GUNUNG KAUKASIA. 


LALU IA MEMERINTAHKAN PARA BURUNG UNTUK 
MENGGOSOK KULIT MATI TAEMIRUS SETIAP HARINYA, 
DENGAN HANDUK PETIRNYA. 


MESKI KULIT MATINYA TERKELUPAS 
DENGAN MENYAKITKAN, 











ZEUS... ) 







ΚΓ E 
š А. d 
[λ΄ N 


MAKSUOKU, KENAPA ANDA 
MENOLONSKUP 


AKU SUDAH MENGAMATIMU... 


DARI PEMANDIAN GAZEBO. 


PUNYA TANGAN PANJANG, 

PUNDAK YANG KUAT DAN 

YANG TERPENTING, PUNYA 
BENTUK TANGAN YANG IDEAL. 


AKU LIHAT POTENSI YANG ADA 
DI DALAM DIRIMU!!! 


KAU PUNYA TUBUH IDEAL 
UNTUK MENGGOSOK KULIT MATI. 





BAGAIMANA KALAU KALI BEKERJA 
SEBAGAI TAEMIRI DI SINI? TIDAK, 
TERIMA KASIH 




















SEGETULNYA... 
MAAF, TAPI... ANDA MUNGKIN 
TAK LIHAT... SAYA INI LULUSAN 
UNIVERSITAS. 


= TYA, SAYA PUNYA 
HUTANG, TAPI 
MENGHINAKU 
SEPERTI INI, 
APAKAH AKU MAU 
| “gaol ΘΕΟΡΑΝΘ 


Aku KABUR 
DARI RUMAH KARENA 
АКИ TAK МАШ JADI TAEMIRI. 
APA MAKSUDNYA INI? 
SIAL SEKALI, AKU 
TERLIBAT DENGANNYA... 






AKU TAKKAN MAU 
LAKUKAN ITU. 
BAPAK SALAH 

MEREKQUT ORANG. 


TIDAK, INI WAJIB. 7 
SUDAH KUBILANS 
Ol EPISODE 1... KALI 
SUDAH KUBELI 





TERUS, 
APA BEDANYA 
KAMU HARUS KAMU DENGAN 
BEKERJA SEBANYAK LINTAH DARAT 


E 


HUTANGMU. 


V / 


DENGARKAN AKU DULU. 

AKU INGIN BUAT SEBUAH KONTES, 
MENCARI TAEMIRI TERBAIK, 

DI PEMANDIAN GEUMJIA. 













HARAPAN TERAKHIR SAYA, 
SEBAGAI PEMILIK PEMANDIAN ADALAH 
MENCARI TAEMIRI TERBAIK. 


ІП 714 


TOLONG, PAK. 
INTINYA APA? 


TENTU SAJA, 
10 TAHUN INI E 
AKULAH YANG > 


TERBAIK. 





AKU INGIN KAMU BEKERJA DI SINI DAN 
BELAJAR MENJADI TAEMIRI, LALU IKUT KOMPETISINYA! 


AKU TAK MINTA KAMU UNTUK MENANG... 
IKUTLAH SAJA SEBAGAI PESERTA.. 
AKU AKAN BAYARKAN GAJIMU 
TERMASUK LEMBUR DAN ASURANSI. 





INI TUNTUTANKU SEBAGAI 
GANTI MENUTUP HUTANGMU. 


GAJI TAMBAH 
ASURANSI??? 





SETELAH DIPIKIR-PIKIR, 
OKE JUGA... YAH, 


PAK TUA INI MEMANG 
MENEBUS HUTANGKU, SIH. 


Oke, SETUJU!) 


NEGAK BOLEH 
INGKAR JANJI, YA. 






DIA BAHKAN MEMBERIKU GAJI 
JADI AKU BISA PURA-PURA 
KERJA DAN DIBAYAR SEBELUM 
DAPAT PEKERJAAN LAIN. 











ANDA PANGGIL 
SAYA? 





PAK? 





INGAT ORANG YANG KUCERITAKAN 
TADI? TOLONG BAWA DIA 
KE KETUA TIM PEMANDIAN PRIA. 





IKUT Aku. 


MENEJER PEMANDIAN UMUM, 
PAKAI PAKAIAN RENANG? 











SEQILSSSP 
TAEMIRI PEREMPUAN? 


UWAH... TEMPAT INI 
LEGIH BAGUS DARI DUGAANKUI 
APA KARENA INI PEMANDIAN MEWAH? 
KALAU BEGITU, NANTI... 


PAK HEO, ADA ACARA SETELAH KERJA? TIDAK!! PAK HEO se) 


JADI BIAR AKU GOSOK 
KALAU NEGAK SIBUK, MAUKAH GOSOK... Anett; 








SHIN YURA, 
KAMU JATUHKAN LAGI?!!! 








q 
KAMU SELALU MINTA MAAF! VON N 
SUDAH BERAPA KALI KAMU JA (e^ 
LAKUKAN INI?! б 


τ - CUCI SEMUANYA DAN 
АТ” AWAKAN HANDUK BARU! 




















FE 

* 

EE 
p 
































RE ) 


NONA MA, KITA ADA PELANGGAN, 
JADI TOLONG DIDIK DIA NANTI. 


BERESKAN 
ME OALAM SEMENIT, 
LALU SEGERA 
KEMBALI KE SINI. 
PAHAMP 










INI LEBIH MIRIP TENTARA f~ 
KETIMBANG PEGAWAI. 


























JRENG 


Г 4 





APAAN SIHP! 
BEDA SEKALI AUPANYA 
DARI SEBELUMNYA... 
















ITU BUKAN AKU... 
KUHARAP BUKAN... 


WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


